0 



LEBIH DEKAT DBNGAN AL-MAR'ATUSH SHOUHAH 




FROM 

EDITOR 



Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya 
clan meminta pertolongan, pengampunan, 
dan petun juk-Nya. Kita berlindung 
kepada Allah dari kejahatan diri kita 
dan keburukan amal kita, Barang siapa 
mendapat dari petunjuk Allah maka 
tidak akan ada yang menyesatkannya, 
dan barang siapa yang sesat maka 
tidak ada pemberi petunjuknya baginyal 
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, 
semoga doa dan keselamatan tercurah 
pada Muhammad dan keluarganya, dan 
sahabat dan siapa saja yang mendapat 
petunjuk hingga hari kiamat. 



Alhamdulillah dengan izin Allah ta'ala 
kami dari tim sholihah di mudahkan 
untuk membuat majalah elektronik atau 
majalah online dalam bentuk pdf, agar 
memudahkan bagi para pengguna 
internet balk yang menggunakan hp 
ataupun menggunakan e^kstop/pc. 
Majalah ini kami namafln dengan 
As-sholihah yaitu julukan bagi prang -orang 
baik dari kalangan wanital Tujuan dari 
majalah yang sederhana ini adalah 
memberi gambaran nyata jkegiatan kel- 
uarga besar Al-ma r'atjush Sholihah 
Boarding School Kota/Bekasi, dan 
menyebarkA ilfriu-ilmu yang bermanfat 
terkhusus tentanJb wanita sholehah dan 
ma te ri-ma tdrilla ga/na islam I a I n - 

tiqomahan untuk terus melanjutkan 
dakwah kami ini,amin. 



Editor 



0 



LEBIH DEKAT DENGAN AL-MAR'ATUSH SHOUHAH 



SEJARAH SINGKAT 



AI-MAR'ATUSH SHOLIHAH 

BOARDING SCHOOL 



KOTA BEKASI 



Berawal dan gagasan ibu-ibu pengajian 
untuk mendirikan suatu lembaga yang 
khusus perempuan karena mereka melihat 
lembaga pendidikan yang ada mayoritas 
tidak mempedulikan hukum-hukum syari'at 
yang berlaku diantara laki-laki dan per- 
empuan, dengan latar belakang tersebut 
timbulah gagasan untuk mendirikan suatu 
lembaga pendidikan khusus wanita yang 
memperhatikan hukum-hukum syari'at 
serta yang memadukan antara kurikulum 
Amruddunya dan kurikulum Amruddien. 

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subha- 
nahu wata'ala pada tahun 2000 berhasil 
didirikan Yayasan Iqoomatuddin, setahun 
setelah berdirinya yayasan Iqoomatuddin 
dengan izin Allah Subhanahu wata'ala 
memberikan kemudahan untuk mendirikan 



AN KATAKANLAH, "BERAMAL SHOLEHLAH 

KAMU, MAKA ALLAH AKAN MELIHAT 
PEKERJAANMU, BEG1TU JUGA RASUL-NYA 
DAN ORANG - ORANG MUKMI 

( AT-TAUBAH : 1 05 



Al-Mar'atush Sholihah pada tahun 2001 di 
pekayon,bekasi dengan menyewa sebuah 
rumah dengan murid pertama + 30 
orang, pada tahun berikutnya Alhamdulil- 
lah jumlah pendaftar begitu banyak seh- 
ingga harus memiliki gedung yang cukup 
sehingga membuat staf ma'had mengam- 
bil keputusan untuk mencari gedung yang 
lebih besar dari yang sebelumnya dan 



ALHAMDULILLAH DENGAN IZIN ALLAH, 

SAAT INI SUDAH LEBIH DARI 3001 
SANTRIWATI AL-MAR'ATUSH SHOLIHAhI 
BOARDING SCHOOL. 




Pembangunan Al-Mar'atush Sholihah 



ii 

mm 

Bran IB 




Pembangunan Al-Mar'atush Sholihah 

Alhamdulillah mendapatkan gedung di 
daerah ciketing,beka$i dengan menyewa, 
kurang dari 2 tahun akhirnya staf 
Ma'had memutuskan untuk mencari lahan 
yang memadai guna berjalannya pendi- 
dikan dan Alhamdulillah mendapatkan 
lahan didaerah padurenan, Mustika Jaya 
Bekasi sampai sekarang. 



EE0 



LEBIH DEKAT DENGAN AL-MAR'ATUSH SHOUHAH 



2p ~~ O 

<clii ILilll 



4iJlAJI o1j!_6JI LLj^JI £ lib JHP9 



sesungguhnya duMia itu adalaft perfiiasan, 
, dan $ebaik-baik perfiiasan dunia 




adalaft wanita shalihah. „ 

1 ( HR.MUSLIMt) 




, /ANITA- WANITA 

,G DILAKNAT ALLAH 



1 . (Alwasyimat dan Almustawsyimat) 
Wanita-wanita pembuat tato dan wani 
ta-wanita yang meminta dibuatkan 
tato)- 

2. (An-Namishoh dan Almutanammishot) 
Wanita-wanita yang mencukur rambut 
di wajahnya (alis) dan wanita-wanita 
yang meminta untuk dicukurkan rambut 
di wajahnya. 

3. (Almutafallijat) 

Wanita-wanita yang merenggangkan 
gigi. ( yaitu menjauhkan jarak antara 
gigi atas dengan gigi bawah. Hal ini 
bi asanya sering di lakukan oleh orang 
yang sudah tua,agar awet muda.) 

4* (Al-washilah dan Al-mustawshilah) 

wanita yang menyambung rambut dan 
wanita yang minta disambung rambut - 
nya. Baik rambut itu rontok di kare 
nakan suatu penyakit atau pengantin 
yang baru menikah untuk bermalam 
pertama dengan suaminya. 



(Diriwayatkan dari Aisyah : "Seorang 
perempuan Anshar telah kawin, dan ses- 
ungguhnya dia sakit s^ehingga gugurlah 
rambutnya, kemudian keluarganya ber- 
maksud untuk menyambung rambutnya, 
tetapi sebelumnya mereka bertanya dulu 
kepada Nabi, maka jawab Nabi: Allah 
melaknat perempuan yang menyambung 
rambut dan yang minta disambung ram- 
butnya." (HR. Bukhari 5934) 



5. Wanita yang menolak diajak jimak 
oleh suaminya. 

(Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: 
"Apabila suami mengajak istrinya ke 
tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga 
suami marah pada malam harinya, ma- 
laikat melaknat sang istri sampai waktu 
subuh." (HR. Bukhari: 11/14) 

6. (zuwwarotul Qubur) 
wanita yang sering berziarah kubur. 
wanita tetap di perbolehkan untuk ber 
ziarah kubur asalkan tidak terlalu 
sering,maka yang mendapatkan laknat 
Allah adalah wanita yang sering-sering 
berziarah ke kuburan. 

7* Wanita yang menyerupai laki-laki. 
baik menyerupai dalam berpakaian / 
tidak berhija^banyak keluar rumah 
tanpa adanya keperluan yang mende- 
sak,mengikuti kebiasaan laki-laki 
dalam hal beraktifitas dan cara jalan 
dan sedikitnya rasa malu terhadap 
V lawan jenisnya. 

{ f V 

(Dari Salim Bin Abdullah dari bapakn- 
ya, dia berkata: 'Teltih bersabda Rasulul- 
lah Shallallaahu alaihi wo Spllam : fi Ada 
tiga golongan manusia yang tidak akan 
dipandang 'oleh Allah Azza Wajalla pada 
hari kiamat: Orang yang durhaka kepada 
orang tua, wanita yang menyerupai la- 
ki-laki r dan Dayuts (orang yang tidak 
punya raMtcemburu-)' r (HR, An-Nasai) 




0 



LEB1H DEKAT DENGAN AL-MAR'ATUSH SHOUHAH 





Mentadabburi Cfptaan Allah Ta'ala 
Episode Lebah 



melihat jelas tanda-tanda kekuasaan 
Allah yang maha agung maha besar, 
dan inilah tufuan di adakannya kegiatan 
rihlah yang di lakukan satu tahun sekali 
untuk para santriwati setiap kelas, agar 
para santriwati bertambah keyakinan 
kepada Allah, menambahkan rasa 
syukur kepada Allah, dan agar terbiasa 
dalam mentadabburi tanda-tanda 
kekuasaan Allah yang ada di dunia ini, 
terkhusus di tempat mereka tinggaL 




Maka dari pihak Al-Mar'atush Sholihah 
berharap dengan di adakannya kegia- 
tan rihlah ilmiah ini selain refreshing 
bagi santriwati, juga sebagai pengin- 
gat bahwa kekusaan Allah Ta'ala 
begitu hebat dan tidak ada yang bisa 
menandingi ciptaan Allah Ta'ala. 



Pada tahun 2014 alhamdulillah santri- 
wati kelas 1 smp di beri kesempatan 
oleh Allah Ta'ala untuk mengunjungi 
pabrik madu, di pabrik itulah para sant- 
riwati melihat proses pembuatan madu 
dari bagaimana cara pemeliharaan 
lebah sampai madu tersebut siap untuk 
di sebarkan ke konsumen. Dari rihlah 
ilmiah kali ini, para santriwati mendapa- 
tkan hal-hal baru yang belum mereka 
ketahui tentang lebah dan madu dan itu 
tidak di dapatkan ketika pelajaran di 
kelas mereka. Salah satu contoh ilmu 
baru yang mereka dapatkan adalah 
bahwasanya lebah lokal itu tidak mem- 
punyai rumah yang paten ( menetap ) di 
tempat satu saja, tetapi para lebah 
lokal itu berpindah-pindah tempat,sep- 
erti yang terjadi di halaman sekolah 
kami, salah satu ust di sini menemukan 
ada sarang lebah madu, namun bebera- 
pa hari berikutnya rumah lebah itu 
sudah hilang, hmm ternyata memang 
seperti itu lebah madu lokal, dan masih 
banyak lagi kehebatan arsitek alam 
yang satu ini. Di sana para santri- 



EBB 



LEBIH DEKAT DENGAN AL-MAR'ATUSH SHOUHAH 





ALERI 
RIHLAH 



ILMIAH 



Dari Imran bin Husain radhiallahu anhu 
dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: 

Aku diperlihatkan di surga. 

cu melihat kebanyakan *m 
penghuninya adalah* ^ 
kaum fakir (Muslim). 




Lalu aku diperlihatkan neraka. 
Aku melihat kebanyakan 
penghuninya adalah 
para wanita. 




AS-SHOUHAH 

MEDIA CENTER 



Kami da ri tim As-Sholihah memberi kesempatan 
terkhusus buat santriwati,walimurid dan 
ustadzah Al-ma r'atush Sholihah yang ingin 
menyumbangkan artikel tentang islam terkhusus 
mengenai wanita sholihah dan macamnya atau 
artikel islam yang bermanfaat lainnya. Syarat 
artikel adalah bila menggunakan hadist, sangat 
kami tekankan untuk menggunakan hadist 
yang shohih di anjurkan yang di riwayatkan Imam 
Muslim atau Imam Bukhori, jikalau ingin 



menggunakan selain dua imam besar 
diatas semoga mereka di rahmati Allah, maka 
hadits tersebut harus di pastikan shohih. 
Kemudian diperbolehkan juga untuk meny urn- 
bang cerita atau tips-tips islami. Dan perlu di ingat 
bahwa tujuan majalah ini di bentuk salah satun- 
ya adalah agar para wanita di Indonesia sadar 
bahwa merekea pada kenyataannya sudah jauh 
dari relaita syari'at islam terutama dalam hal 
pakaian dan kebiasaan mereka sehari-hari. 
Jazakumullah Khoiron. 



Ala mat E-mail : 



Sholihahmedia@gmaill.com 
iab005@ymail.com 




AS-SHOLIHAH MEDIA CENTER 



